WikipediA 

Bahasa Bayern 


Bahasa Bayern (juga disebut bahasa Austro-Bayern; 

Boarisch Templat:IPA-bar atau Bairisch; bahasa Jerman : 
Bairisch [' baiKi [] simak) ; bahasa Hongaria : bajor) 
adalah sebuah bahasa yang tergolong ke dalam rumpun 
bahasa Jermanik Barat ^^^ yang dituturkan di sebagian 
besar wilayah Bayern , Austria, dan Tirol Selatan , serta 
Samnaun di SwissSebelum tahun 1945, bahasa Bayern 
juga dituturkan di Republik Ceko selatan dan Hongaria 
barat. 

Bahasa Bayern merupakan sebuah kesinambungan dialek 
dengan berbagai ragam daerah. Dialek-dialek utamanya 
meliputi: 

■ Bayern Utara , khususnya di Pfalz Hulu 

■ Bayern Tengah di sepanjang Sungai Isar dan 
Donau, dituturkan di Bayern Hulu 

■ Bayern Selatan di Tirol, Tirol Selatan , Karnten, 
Steiermark , serta bagian selatan Saizburg dan 
Burgenland 


Contoh 


1. ^ Bahasa Bayern (http://www.ethnologue.com/language/bar) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. ^ Hammarstrbm, Haraid; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Bayern" . Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

3. ^ Hammarstrbm, Haraid; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Bairisch" . Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

4. ^ "Documentation for ISO 639 identifier: bar" . 

5. ^ "Bavarian" . Ethnologue. Diakses tanggal 2017-08-31. 


Austria 

's Boarische is a Grubbm fd Dialektt im Siin 
vam daitschn Shproochraum. 

Bayern 

's Boarische is a Grubbm fd Dialektt im Siin 
vom daitschn Shproochram. 

Yiddish 

(Tenggara) 

Bairish iz a grupe fin dialektn in durem fin 
daitshish shprakh-kontinuum. 

Jerman 

Standar 

Das Bairische ist eine Gruppe von Dialekten 
im Suden des deutschen Sprachraums. 

Indonesia 

Bahasa Bayern adalah sekelompok dialek di 
selatan Sprachraum Jerman. 


Referensi 


Wilayah 

Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


ISO 639- 
3 


Bahasa Bayern 

Boarisch, Bairisch 
Austria, Bayern , dan Tirol Selatan 
14.000.000 (2016)W 

Indo-Eropa 
■ Jermanik 
■ Jermanik Barat 
■ Irminonik 
- Jerman Tinggi 
- Jerman Hulu 
■ Bahasa Bayern 

Kode bahasa 

bar 


Glottolog baval246 (http://glottolog. 0 rg/r 
esource/languoid/id/baval246) 

(Bayern)Pl 

bayel239 (http://glottolog. 0 rg/r 
esource/languoid/id/bayel239) 

(Bairisch)Pl 





Peta persebaran bahasa 




















































Bacaan lanjut 

■ Hietsch, Otto (2015), Worterbuch Bairisch-Englisch, Von Apfelbutzen bis ZwickerbusserI, 
Regenstauf: SudOst Verlag, ISBN 978-3-86646-307-3 

■ Schikowski, Robert (2009), Die Phonologie des Westmittelbairischen 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Bayern&oldid=15570777" 


Halaman ini terakhir diubah pada 11 September 2019, pukul 23.16. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





